PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
SEKRETARIAT DAERAH 


Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 
1. TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 800.1.2.3/10/PANSELDA.TA/2023 


TENTANG 
HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI 
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022 


Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2535.1/R- 


KS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon 
PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dan Surat Kepala Badan Kepegawian Negara 
Nomor 3819/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Penyesuaian Kembali 
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, diinformasikan bahwa 
berdasarkan : 


1. 


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah. 


. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 


Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi 
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional 
Tahun Anggaran 2022. 


. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 


Indonesia Nomor 1005 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi 
Bagi Pelamar Umum pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022. 


. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 


Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah 
Daerah tahun Anggaran 2022. 


. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia 


Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi 
Daerah Tahun 2022. 


. Surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian 


Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023 tentang 
Pembatalan Penempatan peserta Prioritas 1 (P1) pada seleksi Guru ASN-PPPK tahun 
2022, 


. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan beberapa informasi hasil seleksi kompetensi 


PPPK Guru dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 pasca sanggah 

sebagai berikut : 

a. Terdapat perubahan nama peserta yang diganti kelulusannya oleh peserta lain 
sebanyak 1 (satu) orang. 

b. Terdapat perubahan lokasi penempatan peserta yang dinyatakan lulus. 

c. Perubahan nama peserta dan penempatan dalam hasil seleksi kompetensi tersebut 
dalam poin huruf a dan b merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang 
dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

d. Daftar perubahan nama kelulusan dan penempatan sebagaimana huruf a dan b di 
atas sebagaimana daftar terlampir atau dapat dilihat melalui akun SSCASN masing- 
masing peserta. 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


8. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon PPPK sebagaimana daftar 
pengumuman ini harap segera melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan dokumen 
persyaratan pemberkasan yang dilakukan secara elektronik (paperless) melalui akun 
SSCASN masing-masing peserta pada laman : https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 
15 April s.d. 4 Mei 2023 (atau menyesuaikan jadwal dari Panselnas) sesuai dengan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

9. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi / tidak 
melengkapi persyaratan / kelengkapan administrasi, maka peserta tersebut dinyatakan 
GUGUR / MENGUNDURKAN DIRI sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 

10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan 
dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI 
PPPK) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 

11. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak 
sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, 

12. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2022 pada laman http://bkd.tulungagung.go.id/ atau 
http://bkpsdm.tulungagung.go.id/ media sosial facebook : bkpsdmtulungagung dan 
Instagram : bkpsdmtulungagung. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami 
pengumuman menjadi tangung jawab peserta, 

13. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan 
Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung tidak dipungut biaya, 

14. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal 
tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi 
Daerah Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 

15. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui peserta Seleksi Calon PPPK 
Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 
dan untuk menjadi maklum. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 14 April 2023 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku 
Ketua Panitia Seleksi Daerah 
Penerimaan Aparatur Sipil Negara 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Formasi Tahun 2022 


Drs. SUKAJI, M.Si. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 


